Galih Maulana, Lc 


TERJEMAH 
mp Al-Ghayah Wa fit bad 


KdAani ADU 3V 


8 
Jihad 


a ey Lat 


Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Jihad-Jizyah 


Penulis : Galih Maulana, Lc 


33 hlm 


JUDUL BUKU 
Jihad-Jizyah 
PENULIS 

Galih Maulana, Lc 


EDITOR 
Hanif Luthfi 


SETTING & LAY OUT 
Muhammad al-Fatih 


DESAIN COVER 
Muhammad Abdul Wahab 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


CETAKAN PERTAMA 
23 Oktober 2018 


Halaman 4 dari 15 


Daitar Isi 

Daftar an naa 4 
Jihad (Perang di jalan Allah)......................... 5 
A. Syarat Wajib Jihad...................... aaa. 5 

B. Tawanan Perang .........oo oo oo. Woo.oo.o.mWoo 5 

C; ANN MA Ii snare nn aman 7 

1s ab ma eka 7 

2. Pembagian Ghanimah................oo. 7 

3. Syarat mendapatkan saham ghanimah ... 8 

D. Harta Fall... ae aa 10 
Jizyah San aa 11 
A. Syarat Wajib Jizyah ...................... aaa. 11 

B. Kadar Jizyah enek 11 

C. Unsur yang Terkandung dalam Jizyah .......... 12 
Tentang Penulis................. mm 14 


muka | daftar isi 


Halaman 5 dari 15 


Jihad (Perang di jalan Allah) 


A. Syarat Wajib Jihad 
Pa DI le awe edt) geng bilby 
Stel gle a imalla a Aly a 


Syarat wajib jihad (perang di jalan Allah) ada tujuh; 
1. Beragama Islam 
2. Baligh 
3. Berakal 
4. Merdeka (bukan budak) 
5. Laki-laki 
6. Sehat badan 
7. Mampu untuk berperang 


B. Tawanan Perang 

US) ma Spd a deb USI ya pal oy 

Sa Y peg si Olea! pay ull nts 
OL) JL Jl 2g wl pos 


Orang kafir yang tertawan dalam peperangan ada 
dua macam; 


1. Langsung menjadi budak setelah ditawan, 
yaitu anak-anak dan wanita 


muka | daftar isi 


Halaman 6 dari 15 


2. Tidak langsung menjadi budak karena 
semata ditawan, yaitu laki-laki yang sudah 
baligh 


cng Bp Vg Ja a dart on weed ne AI 
Romlah! ad La EUS ye fetes JL SL ol JUL ad 
Seorang imam (pemimpin) dalam masalah 

tawanan boleh memilih di antara empat hal; 

1. Dibunuh 

2. Dijadikan budak 
3. Dibebaskan 
4 


. Diminta tebusan dengan harta atau dengan 
pertukaran tawanan 


Imam tersebut boleh memilih hal-hal di atas sesuai 
dengan apa yang paling maslahat. 


sl jpg 459 Jl jel P| ae lel Sab) 


Siapa di antara orang kafir masuk Islam sebelum 
ditawan, maka hartanya, jiwanya dan anak-anaknya 
yang masih kecil dilindungi. 


Anak kecil ditetapkan hukumnya sebagai muslim 


muka | daftar isi 


Halaman 7 dari 15 


ketika terdapat tiga sebab; 
1. Islamnya salah satu kedua orang tuanya 


2. Ditawan oleh seorang muslim terpisah 
dengan kedua orang tuanya 


3. Atau dia ditemukan (karena hilang) di negeri 
Islam 


C. Ghanimah 
1. Salab 


tale Udan AS JS oas Ja 
Orang yang membunuh musuh dalam perang sabil 


(jihad) diberikan salabnya' kepadanya. 
2. Pembagian Ghanimah 


brb plòi ind de GUS Ang danill peng 
pew ells 


Setelah itu (mengambil salab), ghanimah? dibagi 
menjadi lima bagian, 4/5 diberikan kepada yang 


' Salab adalah harta yang diambil oleh yang membunuh dari 
yang terbunuh dalam suatu perang, harta tersebut berupa 
pakaian, senjata dan hewan/kendaraan yang digunakan 
pihak terbunuh. 


2 Ghanimah adalah harta yang didapatkan kaum muslim dari 
kaum kafir akibat memenangkan perang. 
muka | daftar isi 


terlibat perang, dengan rincian; untuk penunggang 
kuda mendapat tiga saham, bagi yang berjalan kaki 
mendapat satu saham? 


3. Syarat mendapatkan saham ghanimah 


D a a ad Si bY an Ya 
yea Aly a é ola 


Seseorang tidak diberi saham kecuali sudah 
memenuhi lima syarat; 


1. Beragam Islam 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Merdeka (bukan budak) 
5. Laki-laki 


J ges dg dl eo, US oa be fol ob 


Apabila satu syarat tidak dipenuhi dari syarat- 


3 Misal, ghanimah berjumlah 500 juta, jumlah pasukan 200 
orang dengan rincian 100 penunggang kuda, 100 lain tidak 
menunggang kuda, maka pertama ghanimah dibagi 5, 4/5 
nya yaitu 400 juta dibagi kepada pasukan dengan rincian, 
saham penunggang kuda 3, maka 3 x 100 = 300, saham 
pasukan yang berjalan 1, maka 1 x 100 = 100, jadi 
jumlahnya 400, kemudian dibagi, 400 juta dibagi 400, 
hasilnya satu bagian = satu juta. Penunggang kuda 


mendapat 3 juta, pasukan yang berjalan mendapat 1 juta. 
muka | daftar isi 


Halaman 9 dari 15 


syarat tersebut, maka orang tersebut* diberi 
Radhakh* bukan saham ghanimah. 


Nda era a 
peng Eha obey Pra pleg ale al Le 
AU gang lle gg tle gi dy UII Sol! 

Je clad peng gS) a 


Seperlima (sisa) ghanimah dibagi menjadi lima 
bagian; 

1. Satu saham untuk Rasulullah &, setelah 
Rasulullah wafat (bagian ini) digunakan 
untuk kemaslahatan kaum muslimin. 

2. Satu saham untuk kerabat beliau &, yaitu 
Bani Hasyim dan Bani Muthalib 


3. Satu saham untuk anak-anak yatim 
4. Satu saham untuk orang-orang miskin 


5. Satu saham untuk Ibnu sabil® 


4 Seperti perempuan 


> Radhakh adalah harta yang diberikan imam (pemimpin) 
kepada orang yang tidak punya saham dalam perang 
(karena tidak memenuhi syarat). Harta yang dberikan 
imam ini berasal dari seperlimanya seperlima ghanimah 
yang merupakan hak imam. 


€ Ibnu sabil ini telah dijelaskan dalam pembahasan mustahik 


zakat, silahkan dirujuk kembali. 
muka | daftar isi 


Halaman 10 dari 15 


D. Harta Fai 

LA as BS mh de 5 gill a fod 

ii doar iial pA pele Gras ce cle 
ed bles By ALE aula 


Harta fai’ dibagikan kepada lima golongan; 
seperlima (1/5) untuk orang-orang yang mendapat 
jatah seperlima harta ghanimah (sebagaiman sudah 
dibahas), 4/5 digunakan untuk keperluan perang dan 
kemaslahatan kaum muslimin. 


7 Harta fai adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari 
orang kafir bukan karena perang, seperti harta yang 
ditinggal orang kafir, atau harta yang diperoleh dari orang 


kafir dengan jalan damai. 
muka | daftar isi 


Halaman 11 dari 15 


Jizyah adalah harta yang wajib dibayarkan orang 
kafir kepada pemerintah kaum muslimin setiap tahun 
sebagai imbalan keamanan (tidak diperangi). 


A. Syarat Wajib Jizyah 

gst) Set A A pry bilig ed 

gh USN fal op gS Oly SIl Aly a, 
LES Age Ak 


Syarat wajib jizyah ada lima; 


1. Baligh 

2. Berakal 

3. Merdeka (bukan budak) 

4. Laki-laki 

5. Dari golongan ahli kitab* atau golongan 


syubhat ahli kitab? 
B. Kadar Jizyah 


bagh oe begs d IS g ole SAI fly 


8 Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nashrani 


9 Seperti Majusi atau orang yang mengaku berpegang teguh 
pada kitab samawi 
muka | daftar isi 


Halaman 12 dari 15 


mle bite Ol jg pLa dey) a yag Ohler 
Atl lide 3 Dls Ae 

Kadar minimal jizyah adalah satu dinar setiap satu 
tahun (gamariyah). Orang-orang yang termasuk 
golongan menengah membayar dua dinar dan orang- 
orang yang mampu (golongan atas) membayar 
empat dinar. Disamping kewajiban membayar jizyah, 
boleh juga disyaratkan kepada mereka keharusan 


menerima kamum muslimin sebagai tamu (di negeri 
mereka). 


C. Unsur yang Terkandung dalam Jizyah 

Og oe RI lag OF shàl Aan ayh Ake jan 

AYI eyo le SY ofa aly! AS as SA 
mhall de jmo a Le laka Y oly 12 Y 


Akad jizyah mengandung empat hal; 


1. Keharusan bagi mereka (orang kafir dari ahli 
kitab dan syubhat ahli kitab) untuk 
membayar jizyah 


2. Berlakunya hukum Islam atas mereka 


3. Larangan membicarakan agama Islam 
kecuali yang baik-baik 


4. Larangan melakukan kegiatan yang 
mengandung madharat bagi kaum muslim 


muka | daftar isi 


Halaman 13 dari 15 


SS) o Osy JE thy OI Gal Ogg 


JH 


Mereka hendaknya membawa tanda pengenal 
berupa pakaian ghiyar’? atau mengikat zunar” dan 
dilarang menunggang kuda”. 


10 Ghiyar adalah tanda pengenal berupa kain yang dijahit pada 
pakaian mereka yang warnya menyelisihi warna pakaian 
mereka. 


11 Zunar adalah kain tebal yang diikatkan di atas pakaian di 
tengah badan (area pusar atau pinggang), mirip ikat 
pinggang. 

12 Karena pada masa itu kuda merupakan alat perang yang 
ampuh, maka menunggangi kuda dolarang sama seperti 


diarang membawa senjata 
muka | daftar isi 


Halaman 14 dari 15 


Tentang Penulis 


Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir 
di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai 
salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal 
di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan. 


Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam 
Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang 
Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan 
mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di 
Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIA) prodi Hukum Ekonomi 
Syariah (HES). 


RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 

yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 

pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 

Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 

Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 


RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


